: 28.10.18 


Tuhan Pasti Bertindak 


Y 


N, 


“- 
Ora : 


& 


4 


K (MPM 


39 PERINTAH 
asu sRAJA 


AMAN 


Surat-Surat Paulus 2 


— PERINTAH 


engenai pemerintahan, 

raja, presiden, penguasa, 

firman Tuhan menyatakan 
bahwa raja atau penguasa diangkat 
dan diturunkan oleh Tuhan (Roma 
13:1), untuk kebaikan/kesejahteraan 
umat. 

Karena itulah seluruh rakyat 
harus setia, hormat dan taat kepada 
raja/pemerintah. Pengkhotbah 8:2 
menyatakan, “Patuhilah perintah raja 
demi sumpahmu kepada Allah.” 


Bagaimana umat dapat hidup benar dan 
berkenan sebagai warga negara yang harus 
patuh kepada perintah raja/pemerintah: 

Pertama, jangan bertindak melawan 
hukum, yaitu tidak melakukan kejahatan, karena 
Raja akan bertindak untuk menegakkan hukum 
(Roma 13:3-4). 

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat 
merugikan dan menimbulkan begitu banyak 
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat 
tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk 
mencelanya dan menyatakan penolakannya atas 
kelakuan itu dalam bentuk hukuman. 

Kedua, bayarlah pajak (Roma 13:5-7). 

Ketiga, “Janganlah tergesa-gesa pergi 
dari hadapannya, janganlah bertahan dalam 
perkara yang jahat, 
karena ia berbuat apa 
yang dikehendakinya” 


PERNYATAAN | 


Kisah Daud sewaktu dikejar-kejar Saul, 
menjadi contoh yang diberikan Firman Allah, 
untuk bagaimana seharusnya bersikap ketika 
raja/pemerintahnya melakukan kejahatan. 

Daud tidak melawan atau melakukan 
sesuatu yang bisa membuatnya dicap sebagai 
pemberontak. Daud memilih menghindar 
dari jangkauan Saul (Ingat, Daud tidak pernah 
diputus bersalah, bahkan tidak pernah dibawa 
ke pengadilan). Daud memilih untuk tidak 
berhadapan langsung dengan Saul yang saat itu 
memegang otoritas pemerintahan. 

Bukankah Daud kemudian membentuk 
pasukan? 

Pasukan bentukan Daud, tidak ditujukan 
untuk melakukan perlawanan kepada Saul, 
dan terbentuknya juga terjadi 
secara natural, di mana orang- 
orang berdatangan menemui 


(Pengkhotbah 8:3). Dua HORMAT DAN Daud di gua Adulam (I Samuel 
an Se Ja aa ai 1 tersebut dipakai 


tergesa-gesa pergi dari 
hadapannya, jangan 
berubah setia kepada 
rajamu. Tetaplah berusaha 
untuk menyatakan hormat 2, 
dan pengabdian kepada 
rajamu. 

Kedua, janganlah bertahan dalam perkara 
jahat, jangan menjadi pemberontak dan 
melakukan kudeta (Pengkhotbah 8:5). 


Lalu bagaimana bila rajanya jahat? 


Raja jahat akan berhadapan langsung 
dengan Tuhan yang mengangkatnya. Ketika Raja 
Saul memerintah dengan semena-mena, maka 
Tuhan yang menghakiminya. 

Tugas kita sebagai warga negara adalah 
“..Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan 
ucapan syukur untuk semua orang, untuk 
raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita 
dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala 
kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik 
dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat 
kita, yang menghendaki supaya semua orang 
diselamatkan dan memperoleh pengetahuan 
akan kebenaran.” (I Timotius 2:1-4). 

Apakah boleh melakukan pemberontakan? 


DALAM KEPATUHAN 
KEPADA PERINTAH 
RAJA. 


oleh Daud, untuk menjaga 

keamanan dan keadilan 

di mana mereka berada (I 
Samuel 25:14-16). 

S Daud menyerahkan semua 

masalah yang dihadapinya 

kepada Tuhan. Daud tetap menghormati urapan 

Tuhan atas Raja Saul, dan tidak melakukan 

tindakan pemberontakan/perlawanan (I Samuel 

247). 


Bagaimana dengan kehidupan kita? 


Dalam hidup kita, Tuhan telah 
membangkitkan otoritas-otoritas, dimulai dari 
keluarga, sebagai anak, kita memiliki orang 
tua, sebagai istri, Tuhan memberikan suami, 
kemudian dalam kehidupan bergereja, kita 
memiliki pemimpin rohani, ketua sel, coach, 
TL dan Gembala Sidang. Dalam kehidupan 
bernegara, Tuhan sudah mengangkat Presiden 
dan jajaran pemerintahan, maka wajiblah kita 
menaruh hormat dan ketaatan atas otoritas 
yang diangkat Tuhan, sesuai dengan situasi kita 
masing-masing. Dengan respon yang benar 
terhadap otoritas/pemimpin, akan membawa 
diri kita untuk berkenan kepada Tuhan, seperti 
yang dicontohkan oleh Daud. (Pdt. Samuel 
Handoko) 


San 


1—2 Tesafauika. 


Surat ini memberikan beberapa pesan penting 
bagi kita : bahwa kita selalu bisa yakin, baik hidup 
atau mati, kita akan kembali bersama-sama dengan 
Kristus waktu kedatanganNya yang kedua kali , 
dan juga instruksi-instruksi untuk menjalani hidup 
sebagai orang Kristen. Di dalam surat ini, Paulus 
juga merujuk beberapa kutipan dari Perjanjian 
Lama dalam penjelasannya mengenai jaman akhir, 
yang sekaligus akan menjadi penggenapan nubuat 
nabi-nabi Perjanjian Lama. Ia juga menyerukan 
kita supaya jangan sampai tersesat dan tetap rajin 
bekerja. 


1-2 Tumahus. 


Dalam surat Paulus kepada anak rohaninya, 
Timotius, Paulus menekankan bahwa Yesus 
adalah satu-satunya Juruselamat dunia, Dia 
adalah Tuan dan Tuhan bagi Gereja-Nya, dan 
Timotius diberikan mandat untuk melayani-Nya 
dengan menggembalakan Gereja-Nya. Paulus juga 
memberi instruksi kepada Timotius terkait doktrin, 
kepemimpinan, dan administrasi Gereja. 


Dalam surat yang kedua, Paulus mengingatkan 
Timotius dan jemaat yang digembalakannya 
terhadap bahaya guru-guru palsu . Mudah 
untuk tersesat dari kehidupan kekristenan 
yang seharusnya. Karena itu, kita harus 


, Mp1 Ya Ya Sana 


JAN URAT o 


selalu mengarahkan mata kita kepada mahkota 
kehidupan— yaitu bisa bersama-sama Yesus Kristus 
di surga Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh 
memahami Firman Tuhan dan berdiri teguh menolak 
segala sesuatu yang tidak alkitabiah. 


Tius. 


Salah satu pesan Rasul Paulus dalam kitab ini 
adalah agar kita untuk mencari kemurnian dan 
menghindari hal-hal yang merusak pikiran dan 
kesadaran kita. Sebagai orang Kristen, kita harus 
disiplin dalam memeriksa kehidupan rohani kita 
apakah masih murni di dalam Kristus. 


tulemon 


Isi surat ini mengajar kita bagaimana kita 
memperlakukan karyawan, kolega, dan anggota 
keluarga Kristen lainnya sebagai bagian dari Tubuh 
Kristus. Orang Kristen dalam masyarakat modern 
tidak boleh memperlakukan bawahan sebagai batu 
pijakan untuk meraih ambisi, tapi sebagai saudara 
seiman yang harus diperlakukan dengan pantas. 


Sebagai tambahan, semua pemimpin harus 
memahami satu saat nanti mereka harus memberi 
pertanggungan jawab kepada Allah bagaimana 
mereka memperlakukan bawahan mereka, apakah 
mereka Kristen atau bukan (Kolose 4:1). M(Audrey 
Ariyani, Dept. Edukasi) 


P.U.S.H. 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


bersama 
Ps. Jacglien Celosse 
& Pdm. Yenny Verodika 


1 0 08.00-10.00 SESSION II 
10.15-12.00 SESSION III 


1 
. 
.N 09 13.00-17.00 REGISTRASI 
AN 18.00-19.00 MAKAN MALAM 
4 NOV 19.00-21.30 SESSION I 


NOV 12.00-13.00 MAKAN SIANG 
INFORMASI & PENDAFTARAN Aa . . 
031-6000 7000 EXT 1216 ) @bukitdoaimmanuelbdi 2018 
031-5344 424 
Jessi BIAYA TRANSPORTASI BIS BUKIT DOA IMMANUEL 
RP. 60.000,-/ORANG Ladinjuak goa 
BIAYA PENDAFTARAN BERKUMPUL DI ANKEX, CEMPAKA 25 DESA SUKOLILO, PRIGEN, 
RP. 100.000/PAX PK. 13.00 WIB TRETES, JAWA TIMUR, INDONESIA 


G | AN u Mi MBAWI | NN (4 


. PHILIP MANTOFA, PS. WELYAR KAUNTU. 


Ps 
PS. JUDY KOESMANTO, PS. DHARANA MONIAGA 


20 NOVEMBER 2018 (HARI LIBUR) | 15.00 & 19.00 WIB 
SIBEC ITC CONV. HALL JL. GEMBONG 20-30, SURABAYA 


HTM IDR 25.000 (MENDAPATKAN POTONGAN HARGA PEMBELIAN OVO OLOIES WORSHIP MIGHT! 


(kuki 


Setiap Sabtu 
05.00 - 07.00 AM 


Recorded at 
MSTV.TV 


2 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Intim dengan 
Tuhan” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Philip Mantofa 


ANGAGEL 123 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Terang” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Bca 


VOLUNTEER TEAM NIOHT 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 


7. 


NOe Done 


GOL 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Pengampunan” 
Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Raksasa” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Doa Malam Spesial 
Volunteer Team Night 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 


Pro-M Revolution 
After Glow” 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 
“Disertai healing ministry 
di akhir ibadah 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


DEKLARASI 
PERPULUHAN 
Persiapkan diri anda 


(— 


MAWAR S 


CHRISTIAN SCHOOL 


EDUCATION 
SEMINAR AND 
OPEN HOUSE 


Study Paths 
and Career 


Mrs. Ina Liem 
CCDC, MMTIC@, DISC 


#1 World Certified Career 
Direct Consultant 


Guidance 


“Especially for 7". 12" Grader 
Students and Parents 


“ How to identify your gifts and talents? 


# What are future jobs that best suit 
your gifts and talents? 


s What are the universities' majors that 


“ CEO of Jurusanku.com and have a 


Certification of MMTIC from The Center 


for Applications of Psychological Type (CAPT) 
“ Books writer of "7 Jurusan Bergaji Besar" (2013), 
Kreatif Memilih Jurusan" (2014), "Majors for The 
Future” (2016), “Peluang Karier di Jurusan 
Maternatika” 


“ Seminar speaker in various schools and institutions 


since April 2013 until now. 


Simple “Gifts and Talents” 


will eguip you for your dream job? 


(Bakat & Minat) Tests for 


7" - 9" Grader Students: 5 


» How to build pathways to reach your 
dream jobs? 


Saturday, 3 November 2018 


Bai aa IDR 25K IDR 35K 
10 - 12 AM | Vision Building Early Bird Investment — Normal Investment 
Mawar Sharon Christian School 3-22 Oct 2018 23 Oct - 3 Nov 2018 
Jl. Ngagel 123, Marvell City, Surabaya 
BOOK STORE MSCS COUNTER PUSTAKA RAJAWALI 


(Monday-Frklay at 08.00-15.00) — (Sunday at 10.00-17.00) 
0315457522 (ext. 1205) or Gereja Mawar Shaton, ITC-SIBEC 
03160002000 (ext.2201) Jl Gerbong, Kapdsan, Surabaya 


JOIN OUR SENIOR HIGH OPEN HOUSE! 


Exhibition | Info Session | School Tour 


(3) Ms. Lina 0896.8185.5272 


Berdoa untuk pembangunan CMS di 
bulan November yang masih 
melanjutkan pekerjaan struktur, tender 
IT dan interior design supaya semuanya 
berjalan dengan baik. 


Meminta hikmat Tuhan atas panitia dan 
pelaksana supaya bisa membuat 
keputusan-keputusan dan tindakan yang 
tepat, yang diperlukan dalam tiap 
tahapannya. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja serta kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja. 
warga sekitar. pemerintah kota, dan 
lain-lain. 


Doakan supaya komunikasi dan 
koordinasi dapat terus terjalin dengan 
baik antara panitia pembangunan, 
konsultan perencana, arsitek dan 
pihak-pihak terkait 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan, serta hikmat 
serta dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan 
atas Gereja Mawar Sharon, semua 
pemimpin dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang Ingin 
memberikan kontribusi 


Doa: 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.1146 


GEREJA MAWAR SHARON 


ejak menikah pada 21 Juni 2014 hingga 

kurang lebih 2 tahun usia pernikahan, anak 

yang kami rindukan tidak kunjung hadir. 
Seetelah memeriksakan diri ke dokter, saya divonis 
PCOS (Polyystic ovary syndrome) atau gangguan 
fungsi ovarium, dan membuat saya harus 
mengikuti serangkaian program untuk kesuburan. 

Mei 2017, kami mengikuti ibadah spesial 
“Doa Keturunan” bersama Pdt Jusuf Soetanto via 
live streaming di rumah. Saat memeriksa, dokter 
menemukan ada satu sel telur yang besar dan siap 
dibuahi. Puji Tuhan, tiga minggu kemudian, saya 
positif hamil. 

Namun memasuki usia kehamilan lima bulan, 
saya melahirkan prematur dan anak kami tidak 
tertolong. Kami sangat sedih. Akan tetapi kami 
memilih untuk tidak kecewa dan marah, tetapi 
semakin menguatkan hati untuk berserah kepada 
Tuhan. Kami tetap melakukan bagian kami, tetap 
ke dokter dan segala hal berjalan seperti biasanya. 


TUNAN pasri 
N BERTINDAK, 


Minggu, 22 April 2018, untuk kedua kalinya 
kami mengikuti ibadah spesial “Doa keturunan” 
via live streaming di GMS Ambon. Pdt. Hendra 
SB, Gembala GMS Ambon, juga meneguhkan 
kami lewat doanya, “Kelvin dan Erlin, sucikan dan 
kuduskanlah dirimu sebab besok adalah harinya 
Tuhan, Tuhan akan mengerjakan Supranatural 
Change dalam kehidupan pernikahanmu" Kami 
mengimani doa itu. 

Saat kontrol ke dokter, kondisi ovarium tidak 
seperti yang kami harapkan: tidak ada sel telur 
yang siap dibuahi dan mustahil ada kehamilan 
dalam waktu dekat. 

Suatu malam, di rumah, saya berkata 
pada Tuhan “Tuhan, saya berserah, saya sudah 
melakukan bagian saya, mengikuti setiap program 
bahkan entah berapa banyak obat-obatan yang 
sudah masuk di tubuh saya, tapi belum juga ada 
hasilnya, saat ini saya mau lebih mengandalkan- 
MU”. Setelah berkata itu, saya mendapat 
peneguhan untuk membuang semua obat-obatan 
yang sudah saya beli. 

Pada 18 Mei 2018, saya terlambat menstruasi. 
Awalnya saya berpikir bahwa itu adalah akibat 
saya berhenti mengkonsumsi obat-obatan. Namun 
ada dorongan yang kuat untuk mencoba testpack. 
Puji Tuhan, hasilnya positif. Namun saat itu dokter 
masih belum yakin, dan saya diminta kontrol 
kembali setelah 2 minggu. 

Dua minggu kemudian, dokter menyatakan 
saya positif hamil 5 minggu. Dokter mengatakan 
bahwa ini adalah mujizat dari Tuhan karena terjadi 
di luar kuasa medis. 

Saya dan suami sangat bersyukur bahwa Tuhan 
meneguhkan dan menjawab doa kami. Tahun 
ini adalah tahun supranatural bagi pernikahan 
kami. Kami percaya bahwa selama kita berserah 
dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bertindak. 
M (Kesaksian : Kelvin Hong dan Erlina Thiesman, 
Jemaat GMS Ambon) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 
OFFICE: 
VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke: 
No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 
@gmschurch 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 


Marvel City Complex, 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum «4 Anak |, IL IL IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. 
Auditorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


“GMS Surabaya Timur 


Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 
Ibadah Umum - Anak III: 
Pk. 08.00, 11.00 WITA 


Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 
Ibadah Umum - Anak | II: 
Pk. 07.00, Pk. 17.00 WIB 


Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 
badah Umum III: 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#-ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 

ekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

elp & Fax 0331-425153 


du 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

Ibadah Umum «4 Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

IL ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 


Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum « Anak | Il: 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 
badah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro Ci 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 


Ss 


V, 


GMS Bandung 


Ibadah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 Suka- 
bumi 43113 

Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 

Ibadah Umum -# Anak | Il: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 
JI. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


Ibadah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum «4 Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (0813 9780 8799) 
GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 
Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 
GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 
GMS Saparua 
badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu, Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 


Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum | - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum 1 II III: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah AOG Youth 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324016 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
alan Datoe Binangkang, 

ompelks Dealer Hasrat Abadi 


Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum - Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum Pk.10.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
elp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum - Ana Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pkl 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 

. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (462 852 57721624) 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 
90876643 ( call only ) 


